PEMERINTAH ACEH 


DINAS PENGAIRAN 


Jalan Ir. H. Mohd. Thaher Nomor 18, Lueng Bata — Banda Aceh Kode Pos 23247 Telepon (0651) 21982, 21919, 24212, Faksimili (0651) 23686 
E-mail : pengairan @acehprov.go.id, Website : pengairan.acehprov.go.id 


PENGUMUMAN 


SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 


WILAYAH SUNGAI TEUNOM-LAMBESOI BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR : 600.3.1 / 1153 / 2024 


NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM 
1. | Kepala Bappeda Aceh Ketua Merangkap Anggota 
2. | Kepala Dinas Pengairan Aceh Ketua Harian Merangkap Anggota 
3. | Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Anggota 
4. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Anggota 
5. | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Anggota 
6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Anggota 
7. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar Anggota 
8. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Anggota 
9. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie Anggota 
0. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Anggota 
1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Jaya Anggota 
2. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya Anggota 
3. | Kepala Stasiun Klimatologi Aceh Anggota 
4. | Ketua Pemberdayaan Masyakat Daerah Aceh (PEMADA) Anggota 
5. | Ketua GP3A Bungong Nanggroe Anggota 
6. | Ketua Kelompok Kontak Tani Andalan (KTNA) Aceh Anggota 
7. | Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Anggota 
8. | Ketua ANDALAS Aceh Anggota 
9. | Ketua Kelompok Anak Negeri Cinta Lingkungan (KANCIL) Provinsi Aceh Anggota 

20. | Ketua Yayasan Puga Uteuen Anggota 

21. | Ketua Asosiasi Masyarakat Pengelola Hutan Rakyat (AMPEHRA) Provinsi Aceh Anggota 

22. | Ketua Lembaga Pemerhati Bumi (LEBUMI) Anggota 

23. | Ketua Komunitas Peduli Sungai Tangse (KOMPESTA) Anggota 

24. | Ketua Himpunan Pemuda Pertambangan (HPPI) Anggota 

25. | Ketua Yayasan Lembaga Rakyat Marginal (L-eRem) Anggota 

26. | Ketua Lembaga Riset/Penelitian Pengabdian pada Masyarakat (LRP3M) Anggota 

ttd 
DINAS PENGAIRAN ACEH 


